ENSIKLOPEDIA 
Jelajah Duma Matematika 


D yf Janu Ismadi 


ENSIKLOPEDIA 


elajah Dunia Matematika 


Janu Ismadi 


Ensiklopedi 
Jelajah Dunia Matematika 


Penulis: Janu Ismadi 

Penyunting naskah: Andarini Trisnasari 
Ilustrasi sampul dan isi: Andie Anakota 
Penyunting ilustrasi: Ivan Masdudin 
Desain sampul dan isi: Ivan Masdudin 


Hak cipta dilindungi undang-undang 
All rights reserved 
Tahun Terbit Digital , 2019 


ISBN (E) 978-602-755-295-1 


Diterbitkan oleh Penerbit Delta Edukasi Prima 
Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.52-A, Ciledug, 
Kota Tangerang, 15153 

Telp.(021) 2279 8118 

e-mail: delta edukasifdyahoo.com 


Janu Ismadi 

Ensikloboci Jelajah Dunia Matematika Janu Ismadi; penyunting, 
Andarini Trisnasari —Cet.I,—Tangerang: Delta Edukasi Prima, 
2019 

96 hlm: ilust: 17,5 x 25 cm 


EVY 


“a 


Prakata | 
ee ae 


Di belahan bumi manapun seorang raja adalah penguasa 
kerajaan. la berhak memerintah para prajurit dan pelayannya. 
Namun tidak demikian dengan matematika. Dalam ilmu 


pengetahuan, matematika adalah rajanya. Akan tetapi sebagai 
raja, matematika tidak sombong. Malah ia pun ikhlas menjadi 
pelayan. 


Sebagai raja, kehadiran dan perkembangan matematika 

tidak tergantung pada ilmu-ilmu lain. Matematika sudah ada 
sejak zaman prasejarah. Kemunculannya disesuaikan dengan 
perkembangan kebutuhan manusia. Dalam perkembangannya 
inilah manusia mengenal bilangan, mampu mengukur, 
menentukan luas, volume, bahkan membuat bangunan 
bernilai sejarah tinggi. Bersama Boci, yuk kita jelajahi dunia 
matematika yang unik ini 


Jakarta, April 2018 


Penulis 


aa 


Daftar Isi- 


Matematika) Tak Sekadar Berhitung 6 


Matematika, Raja yang Ikhlas Menjadi'Pelayan 
8 


Sejarah Matematika, Sebuah Penemuan 12 
Pengukuran Panjang, Menaksir 

Sejarah Satuan Ukuran Panjang, 

Mengukur dengan Anggota Tubuh 20 


Meter, Sebuah Penyeragaman Satuan Panjang 


Pengukuran Massa, M ukur Bobot Benda 26 
Timbangan, Mengatasi Masalah Pengukuran Massa 28 
Kilogram, Satuan Massa yang obot 


Waktu, Peredaran Benda Langit 34 
Perbedaan Waktu, Berbeda untuk Kemajuan 36 


Kalender, Teman Sejati Melalui Hari demi Har 40 


Kalender Kuno, Nenek Moyang Pun Butuh Penanggalan/_/ 44 


Beragam Kalender, Tahun Barunya Tak seragam 46 


enda Di Alam 50 


Jam Kuno, Diciptakan dari Be 
Jam Modern, Mengukur Waktu tanpa Mengulur Waktu s4 


Menara Jam, Tak Sekadar Menjulang Gagah, tapi juga 


dan Tumbuhan Tahu Waktu, tanpa Perlu Jam 62 
Kecepatan, Lebih Cepat Lebih Baik 66 

Geometri, Mengukur Bumi Beserta Isinya 70 

Bentuk Benda, Bukti Ciptaan-Nya Begitu Sempurna 74 
Lingkaran , Sebuag Rahasia Alam Semesta 76 


Pythagoras, Termasyhur dengan Teoremanya 80 


Bukti Keindahan Matematika 84 


Matematika, 
Tak Sekadar Berhitung 


Kata “matematika” berasal 
dari bahasa Yunani yaitu 
mathema yang berarti 
“sains, ilmu pengetahuan, 
atau belajar”. 
Matematika bisa juga 
berasal dari kata 


, 2, 3, .... dan seterusnya. 
i Ha beberapa operasi dasar: 
tambah, kurang, kali, dan bagi 
akan didapat bilangan-bilangan 
lainnya. Begitulah orang 


awam mengenal matematika. mathematikos yang 


diartikan sebagai “suka belajar”. 
Mereka menganggap 


matematika hanyalah ilmu Disiplin utama dalam matematika 
hitung atau aritmetika. didasarkan pada kebutuhan 
perhitungan untuk perdagangan, 

i pengukuran tanah, dan memprediksi 
aritmetika itu hanya peristiwa dalam astronomi. Ketiga 
cabang paling mendasar kebutuhan ini secara umum berkaitan 
dengan ketiga pembagian umum 
bidang matematika, yaitu studi tentang 
Hmm.... kalau begitu apa struktur, ruang, dan perubahan. 


Padahal sesungguhnya, 


dari matematika. 


sebenarnya matematika? 


Mengukur tanah Mas, dagang ini O iya dong... 
perlu matematika. pakai matematika 


Untuk memprediksi 
peristiwa di jagat 
raya kita juga perlu 
matematika 


Studi tentang Struktur 
Studi tentang struktur dimulai dengan bilangan. 
Pertama dan yang sangat umum adalah 

bilangan asli dan bilangan bulat beserta operasi 
aritmetikanya. Semuanya itu dijabarkan d 
aljabar dasar. Sifat bilangan bulat yang leb 
mendalam dipelajari dalam teori bilangan. | 


dia bilangan bulat dan 
Operasi aritmetikanya. 


Studi tentang Ruang 


Ilmu tentang ruang berawal dari geometri, yaitu 
geometri Euclid dan trigonometri dari ruang tiga 
dimensi. Belakangan juga diperumum ke geometri 
Non-euclid yang memainkan peran sentral dalam teori 


& oa relativitas umum. g 


Studi tentang Perubahan EA S 
y : Boci, kalian terbang 

Studi tentang perubahan pada kuantitas yang dapat ( cepat sekali...! 
Berapa kecepatan 


dihitung adalah sesuatu yang biasa dalam ilmu N kala 
pengetahuan alam. Kalkulus diciptakan sebagai alat Na 
untuk tujuan tersebut. Konsep utama yang digunakan 
Untuk menjelaskan perubahan variabel adalah fungsi. 
Banyak permasalahan yang berujung secara alamiah 
kepada hubungan antara kuantitas dan laju perubahannya. 
Metode untuk memecahkan masalah ini adalah topik dari... 
persamaan diferensial. 


"aya. 


Hmm.... kasih tahu gak 
ya? Kita menghitungnya ig 
bisa menggunakan 


diferensial, Pak. Po 7A 


Eric Temple Bell menyatakan 
pendapatnya yang terkenal 
yaitu matematika sebagai 
raja dan pelayan bagi 
ilmu-ilmu lain. 
Pernyataannya ini 
menjadi motto buku 
paket matematika 
SMA kurikulum 
1994. 


Sebagai raja, perkembangan matematika 
tidak tergantung pada ilmu-ilmu lain. 
Banyak cabang matematika yang dulu biasa 
disebut matematika murni, dikembangkan 
oleh beberapa 
matematikawan 


Teknologi komputer 
dan internet ini 
menggunakan 
matematika. 


tanpa 
mempedulikan 
fungsi dan 


Matematika 
dibutuhkan di 
seluruh dunia... 


manfaatnya 
untuk ilmu- 
ilmu lain. Dengan 


ilmu yang mendasari dan melayani 
berbagai ilmu pengetahuan 
perkembangan lain: Sejak masa sebelum masehi, 
teknologi, banyak cabang- sami misalnya zaman Mesir Kuno, cabang 

~ tertua dan termudah dari matematika, 
yaitu aritmetika sudah digunakan 
untuk membuat piramida, untuk 
menentukan waktu turun hujan, dan 
sebagainya. 


cabang matematika 
murni yang ternyata kemudian hari 

bisa diterapkan dalam berbagai ilmu 
pengetahuan dan teknologi mutakhir. 
Sebagai pelayan, matematika adalah 


Hmm... untuk membuat 
piramida ini digunakan 
aritmetika dan geometri. 


Matematika adalah ilmu 
yang terstruktur 
Matematika adalah ilmu Struktur matematika terdiri 


deduktif dari unsur-unsur yang tidak 
terdefinisi, unsur terdefinisi, 
aksioma, postulat, dan teorema. 
Mulai dari unsur yang sederhana 
kemudian sebagai dasar bagi 
unsur lain yang lebih kompleks. 
Tiap tingkatannya tidak boleh ada 
yang terlewat karena struktur 
yang ada dalam matematika = 
benar-benar hierarki. m 


Dalam pencarian kebenaran 
matematika bila telah terbukti 
suatu hal, maka kita sudah dapat 
membuat generalisasi. Misalnya 
perkalian dua bilangan negatif 
akan menghasilkan bilangan 


positif, berapapun bilangan negatif 
tersebut. 


Matematika itu 
terstruktur 


Dalam bahasa negara mana pun, 
matematika memiliki simbol dan 


arti yang sama. Misalnya simbol- 


simbol seperti "=", " vV ae 
dimana saja memiliki arti yang 
sama dalam matematika. .... 


Pandangan mengenai matematika di atas 
disampaikan oleh beberapa matematikawan. 
Beberapa siswa menggambarkan 
matematikawan ini sebagai pertapa yang 
menghabiskan hidupnya terkubur dalam 
segunung angka-angka. Satu cara menarik 


untuk membuat matematika hidup adalah dengan menggunakan 
artikel-artikel sejarah untuk membantu menunjukkan bahwa 
matematikawan adalah manusia biasa, punya kelemahan, dan punya 
kelebihan. 


Plimpton 


Sumber: cabri 
files Wordpre 


Papirug M 


Sumber 


Sejarah N 
Sebuah Penemuan 


1. Plimpton 322, tentang matematika 
Babilonia yang berangka tahun 1900 
SM 

2. Papirus Matematika Moskow, 
tentang matematika Mesir yang 
berangka tahun 1850 SM 

3. Papirus Matematika Rhind, tentang 
matematika Mesir yang berangka 
tahun 1650 SM 

4. Sulba Sutra, tentang matematika 
India yang berangka tahun 800 SM 

Dari tulisan tersebut, kita mengetahui 

bahwa berhitung pada masa itu 

berkaitan dengan benda dan objek. 

Angka-angka dipergunakan untuk 

menghitung sesuatu besaran dalam 

kehidupan mereka, termasuk 
menghitung besaran ilmu ukur yang 
mereka pergunakan dalam kehidupan 
sehari-hari. 


Bangsa-Bangsa Berpengaruh dalam Perkembangan 
Matematika 


= JI) 


1. Mesopotamia 
a. Menentukan sistem bilangan, 
sistem berat, dan sistem ukur 


pertama kali. 2. Babilonia 
b. Mengganti lidi dengan notasi 


a. Menggunakan sistem 
desimal dan x = 3,125. 

b. Penemu kalkulator 
pertama kali. 

c. Geometri sebagai dasar 
perhitungan astronomi. 

d. Metode pendekatan 
untuk akar kuadrat. 


bilangan berbentuk baji 


Geometrinya bersifat aljabaris. 
Sudah mengenal teorema Pythagoras. 


ana) 


Ual 
i 


7 ~ — 
Papirus Rhin: TTT | T IR T 
Sumber: skyd — | 


Pythagoras 
membuktikan teorema 
Pythagoras secara 
matematis. 


. Archimedes 


mencetuskan nama 
parabola, yang artinya 
bagian sudut kanan 
kerucut. 

Hipassus penemu 
bilangan irasional. 


penemu aritmetika. 

e. Archimedes membuat geometri 
bidang datar. 

f. Mengenal bilangan prima. 


5. India 


a. (4018 SM) 
menemukan hubungan 
keliling sebuah lingkaran. 

b. Memperkenalkan 
pemakaian nol dan desimal. 

Cee menemukan 


d 


bilangan negatif. 
d. Geometrinya sudah mengenal tripel 
Pythagoras, teorema Pythagoras, 
transformasi, dan segitiga pascal. 


Pengukuran Panjang, 
Menaksir Fisik Benda 


Mengenal Benda yang Panjang 
dan Pendek 


Boci bercita-cita jadi pilot yang mahir 
P 2 Á menerbangkan pesawat. Sejak kecil, 
seru hin setelah ia ia sudah menyukai main pesawat- 
mengukur mesa dengan pesawatan dari kertas. 


Sengkalnya. “Aku kok dapatnya Pesawat adalah contoh benda yang 

1 meter ya," usar Boci heran ite kertas adalah contoh benda 
setelah ia mengukur mesa yang pendek. 

yang sama dengan penggaris. 
Ihin mengukurnya dengan 
cara menaksir, sedangkan 
pengukuran Boci lebih akurat. 


Pengukuran pansang memang 


Pesawat itu benda 
yang panjang 


Pesawat kertas 
itu benda yang 


Ihin berkunjung ke sebuah penerbitan. 
Penerbitan itu berkantor di sebuah gedung. 
Di dalam penerbitan itu, ia bertemu dengan 
redaktur. Redaktur itu duduk di kursi. 
Gedung adalah contoh benda 

Kursi adalah contoh benda 


R 
& 


Boci berangkat ke sekolah naik bajaj. 
Bajaj itu melaju di jalanan. Kita dapat 
membandingkan bahwa jalanan 

) daripada bajaj. 


lebih tinggi 


panjang 


Memilih Alat Ukur Panjang 


penggaris, 


meteran, 


kurang dari 1 meter 


penggaris 
dari 1 meter 


meteran 


Untuk mengukur panjang benda yang Lo merasa: O 
berukuran lebih kecil dapat digunakan re 
jangka sorong atau mikrometer e 


sekrup. Perbedaan penggunaan alat i 5 
ukur tersebut didasarkan pada tingkat wikin 
ketelitiannya. Tingkat ketelitian jangka 

sorong mencapai 0,1 mm, sedangkan 
tingkat ketelitian mikrometer sekrup 
mencapai 0,01 mm. 


Sejarah Satuan Ukuran 
Panjang, Mengukur dengan 


Anggota Tubuh 


bra Kamu pembangunan 


piramida pada masa 


silam 


ternyata sudah menggunakan 


satuan ukuran pandang. 


Namun, 


satuan tersebut bukan meter, 


melainkan menggunakan 


anggota tubuh Rasa Firaun. 
Kala itu hingga ribuan tahun 
kemudian manusia memang 
menggunakan satuan ukuran 
panjang berupa anggota tubuh 


mereka, 


Aku mengukur 
dengan jari 
tangan 


Oh... kalau aku 
sih dengan 
kaki 


1. Mesir Kuno 


Satuan standar sistem pengukuran 
panjang yang paling awal adalah 
cubit. Sistem ini diciptakan di Mesir 
sekitar 5000 tahun yang lalu dengan 
didasarkan pada bagian tubuh Raja 
Firaun, yaitu lengan. 

Standar ukuran tersebut kemudian 
diperbanyak dengan menggunakan 
tongkat yang terbuat dari granit hitam. 
Ukurannya sekitar 53 cm. Tongkat 
inilah yang dibagikan kepada pekerja. 
Dengan berbekal satuan panjang 
ini, Raja Firaun dapat membangun 
bangunan bersejarah yaitu piramida. 


2. Yunani Kuno 


Bangsa Yunani menggunakan panjang 
jari tangan sebagai dasar satuan 
ukuran panjangnya. 


3. Romawi Kuno 


Bangsa Romawi membagi panjang kaki 
menjadi 12 inci sebagai dasar satuan 
ukuran panjangnya. 


4. Inggris 


Pada abad XII, Raja Henry | menetapkan satuan panjang yard. 
4 Satuan ini didasarkan pada jarak dari ujung hidungnya ke ujung 
ibu jari saat tangan dibentangkan. 


Satuan panjang lainnya adalah 
foot dan inch yang semuanya biasa 
disebut sistem Imperial. Satuan- 
satuan tersebut saat ini masih ada 


juga yang menggunakannya, terutama di negara-negara 
bekas jajahan Inggris. Hubungan antarsatuan ini yaitu 
sebagai berikut. 


Raja Henry I, orang yang 


menetapkan satuan yard 


Sumber:historyarchaeology 


Satuan ukuran panjang yang pernah 
dipakai di Indonesia sebagai berikut. 


wordpress.com 


5. Indonesia 


Pal = kira-kira 1,5 km 
Di Indonesia sudah sejak lama Tumbak == 12 kaki 
masing-masing daerah memiliki Kaki = 0,3048 m 

Dim = kira-kira 21 mm 


satuan ukuran panjang sendiri- 
sendiri yang nilainya tidak sama, 
seperti depa (Jawa), kilan/ jengkal 
(Jawa dan Sumatera), bata/ 
tumbak (Jawa Barat dan Jawa 
Tengah), elo, hasta, petak, bahu, 
dan lain-lain. 


Depa 28 jengkal 
Telempap - 2,1 dm 

Elo - 6,8 dm 

Inci - 0,0254 m 

. Mildarat =7.407,407 m 
10. Millaut = 1,851,852 m 
11. Yar = kira-kira 90 cm 


Be Aa omen Ha beeen are 


Dengan menggunakan satuan ukuran panjang 
ini, pada zaman Raja Syailenda, Indonesia telah 
dapat membangun bangunan 


Meter, Sebuah 


Satuan Panjang 


kuran pandang langkah ry 
setiap orang tidak 


semuanya sama. Begi 


ukuran Sengkal, depa, maupun 


A S 
ukuran dengan anggota a — 


tubuh lainnya. Akibatnya 
mengukur dengan menggunakan Satuan Ukuran Panjang tak 
Baku 


anggota tubuh, mungkin 


Satuan tak baku dalam pengukuran 
panjang didasarkan pada bagian-bagian 


ant 


akan didapat perb 


pengukuran. Oleh karena itu, ` 5 
anggota tubuh manusia, misalnya 


dibutuhkan penyeragaman satuan jengkal, depa, hasta, kepala, 
satuan pandang. telapak tangan, dan kaki. 


Pasti orang zaman dulu 
nih. Mengukur aja 
menggunakan jengkal. 


1. Jengkal 


Jengkal adalah jarak paling panjang antara 
ujung jempol tangan dengan ujung kelingking 
tangan. Panjang jengkal kurang lebih 20 cm. 


2. Depa 


Depa adalah ukuran sepanjang kedua belah tangan dari ujung jari tengah 
kanan sampai ke ujung jari tengah kiri. 

Pada zaman dahulu, bangsa Viking mengukur kedalaman laut dengan 
satuan depa ini. Seutas tali yang diberi beban dijatuhkan ke dalam laut. 
Kemudian, tali yang basah tersebut diukur dengan depa. 


Coba ukur berapa depa 
panjang talinya? 


( Oke oke.. ) 


3, Hasta 


Hasta adalah ukuran sepanjang 
lengan bawah dari siku sampai ke 
ujung jari tengah. Biasanya 40 cm 
- 50 cm. 


Ukuran telapak tangan 
kita berbeda. Kalau 
digunakan untuk 
mengukur pasti hasilnya 
pun berbeda 


4. Telapak Tangan 


Ukuran lebar telapak tangan yang 
dirapatkan dari sisi telapak tangan 
bawah hingga ke sisi jempol tangan. 
Zaman dahulu biasanya digunakan untuk 
mengukur tinggi kuda 


5. Kaki 


Ukuran panjang sebuah kaki yaitu 
sekitar 30 cm sampai 48 cm . 

Ukuran anggota tubuh masing-masing 
manusia bisa berbeda. Akibatnya jika 
mengukur dengan menggunakan 
anggota tubuh, mungkin saja akan 
didapat perbedaan hasil pengukuran. 


Oleh karena itu, diperlukan penyeragaman satuan ukuran panjang yang 
diakui secara internasional. 


Pada 18 Mei 1790, Dewan Rakyat 
Perancis mendekritkan untuk menetapkan 
besaran panjang yang bernama Metre atau ` 
Meter. Didapat kesepakatan,”1 Meter 
adalah sepersepuluh juta dari seperempat 
meridian bumi yang melalui observatorium 
Paris, yang diukur dari Dunkirk (pantai 


utara Perancis) sampai Barcelona 
(Spanyol)”. 

Pada 20 Mei 1875, beberapa 
negara telah menandatangani 
kesepakatan mengenai meter ini 
yang dikenal dengan Convention du 
Metre. Dengan ditemukannya bentuk 
X dari bahan Platina Iridium, maka definisi 
1 meter diubah menjadi: "Jarak antara dua garis 
sumbu Platina Iridium pada suhu 0 °C dan tekanan P 
atmosfer yang disimpan di gedung BIPM di Sevres ( 1 meter itu berapa sih ) 


dekat Paris” Se persisnya? 


Pada tahun 1983 
ditetapkan definisi 
meter yang baru, 
yaitu 1 meter adalah 
jarak yang ditempuh 
seberkas cahaya di 
dalam vakum dalam 


Definisi meter terbaru waktu 1/299.792.458 
Sumber: desktopnexus.com sekon: 


Platina Iridium 
standar meter 
Sumber 


wikimedia.org 


Pengukuran Massa, 
Mengukur Bobot Benda 


Mengenal Benda yang 
Berat dan Ringan 
Dengan susah payah, Boci 


mengangkat barbel. 
Barbel adalah contoh benda yang 


B erat sama dipikul, 
ringan sama 


disinsing.... Pernahkah 


berat. 


kamu mendengar kata 
pepatah itu? Kata 
pepatah itu menggunakan 
kata-kata yang berkaitan 
dengan bobot benda, yaitu 
berat. 


Sementara Menik dengan mudahnya memegang dan memasukkan 
apel ke dalam mulutnya. 
Apel adalah contoh benda yang ringan 


Perhatikan posisi jungkat jungkit yang dinaiki oleh para binatang. 
Sisi jungkat jungkit yang dinaiki gajah lebih rendah daripada sisi 
yang dinaiki binatang lainnya 


Berarti gajah lebih berat daripada para 
binatang lainnya. Pernyataan ini sama 
artinya dengan para binatang lebih 
ringan daripada gajah. 


Ternyata, posisi kedua buah sejajar 
sehingga mereka sama berat. 


Perbedaan antara Berat dan 
Massa 


Dalam kehidupan sehari-hari, kita 
biasa menyatakan bobot suatu benda 
menggunakan istilah berat. Misalnya, 
berat laki-laki dewasa 70 kg. Sebenarnya, 
70 kg merupakan ukuran massa 
laki-laki itu, bukan 
beratnya. Misalnya 
pula, berat barbel 
10 kg. Ukuran 10 kg itu merupakan 
massa barbel, bukan beratnya. Massa 
benda adalah material yang dikandung 
benda tersebut. Sementara berat 
adalah tarikan ke bawah dari 
sebuah benda yang nilainya 
dipengaruhi gaya gravitasi. 


setiap n : 
berat suatu benda di suatu tempat 
akan berbeda jika benda itu dibawa 
ke tempat lain. Misalnya, seseorang 
jika ke bulan beratnya adalah 


i dari beratnya di bumi. Hal ini 
disebabkan besarnya gaya gravitasi 


di permukaan bulan adalah 2 gaya 
gravitasi di bumi. £ 


Mengukur Bobot Ternak 


Mau tahu bobot seekor sapi? 
Gampang.... Bukan dengan 
mengukur pakai timbangan, tapi 
dengan rumus Winter, yaitu: 


Lingkar dada harus diukur mulai dari 


belakang gumba melalui belakang 
belikat. Sementara panjang badan 


diukur dari bahu 
hingga penonjolan 
tulang duduk. 


ntuk mengukur 
U bobot badan, kita 
menggunakan timbangan. 
Untuk mengukur massa 
beras, terigu, dan gula 
di pasar, pedagang duga 
menggunakan timbangan. 
Begitu Suga untuk mengukur 
bobot buah yang kita beli 
di supermarket pasti 
menggunakan timbangan. 
Timbangan digunakan 
untuk mengatasi masalah 


pengukuran massa. 


Timbangan pasar 


Sumber: loakanantik,blogspo 


y Timbangan, Mengatasi 
| Masalah Pengukuran Massa 


Timbangan ditemukan oleh orang 
Cina sekitar 200 tahun sebelum 
Masehi. Timbangan itu adalah 
timbangan dacin. Namun timbangan 
ini baru digunakan 400 atau 500 
tahun sebelum Masehi di Yunani. 
Hingga sekarang timbangan masih 
dipergunakan untuk mengukur 
massa benda. 


A 
4 
Timbangan dacin 


Sumber: primamedisia.com 


Macam-Macam Timbangan 


1. Timbangan pasar 


Timbangan pasar biasanya digunakan 

di pasar tradisional. Timbangan pasar 
memiliki dua sisi. Benda yang ingin diketahui 
massanya diletakkan pada satu sisi dan anak 
timbangan yang telah diketahui massanya 
diletakkan pada sisi yang lain sehingga terjadi 
keseimbangan. Jika keseimbangan telah 
terjadi maka massa benda yang diukur sama 
dengan jumlah massa anak timbangan di sisi 
yang lain. 


2. Timbangan lengan gantung 4, Timbangan elektronik 


Timbangan ini biasanya digunakan 
oleh para pedagang. Untuk 


Timbangan elektronik sangat praktis 
digunakan karena 
massa benda yang 


diukur secara -< 


bobotnya pada tempat penyimpan otomatis langsung - 
beban. Geser beban pemberat di terbaca pada 


sepanjang batang berskala sampai layar. Di dalam 


menggunakannya, kita tinggal 
menempatkan benda yang akan diukur 


" n Timbangan lengan 
setimbang. Kemudian, baca skala pada pengoperasiannya, 


1 gantung 
batang tersebut: Timbangan lengan timbangan ini Sander 
gantung ditemukan pada 1121 M oleh menggunakan sidiosdacnceniraveled 
Al-Khazini. blogspot.com 


tenaga listrik. 


Pada alat ukur massa yang 
menggunakan anak timbangan, benda 
yang hendak ditentukan massanya 
diseimbangkan dengan sejumlah anak 
timbangan yang telah ditera. Apabila 
Timbangan lengan gantung sudah seimbang, massa benda sama 


sumber oldroadsoncentraveled dengan massa 
blogspot.com 


anak timbangan 
3. Timbangan jarum berskala tersebut. 


Timbangan jenis ini biasanya Pada saat 
digunakan dalam rumah tangga. menimbang benda Timbangan dan 
menggunakan anak timbangannya 


Untuk menggunakannya, kita tinggal 
menempatkan benda yang akan 
diukur massanya pada wadah di atas 


Sumber: wikimedia.org 


tempat atau wadah, 
sebenarnya yang a 


timbangan. Kemudian, baca skala yang ditimbang adalah — 


ditunjukkan oleh jarum skala. massa bruto. Massa h, 

bruto adalah massa 9 2 D 
benda berikut 
wadahnya. Massa benda 
tersendiri disebut netto, 


nimban 
Timbangan jarum Me ang 


berskala nenggunakan 


Sumber: antikjawa. dahak wadahnya 
sedangkan Massa sumber: schguoraie 


wadah atau tempatnya 


com 
disebut tara. @ 


blogspot.com 


Kilogram, Satuan 
Massa yang Berbobot 


Sebuah mangga diukur massanya 
dengan 10 kelereng. Ternyata, 
posisi timbangan sejajar sehingga 
dikatakan massa mangga 
tersebut adalah 10 kelereng. 
Pada pengukuran ini digunakan 
kelereng sebagai satuannya. 
Kelereng merupakan satuan 
ukuran massa tak baku. 


px zaman dahulu, untuk 
meyakinkan pembeli yang 


ingin mengetahui massa benda 
yang dibelinya digunakanlah 
batu sebagai satuan ukuran. 
Namun penggunaan batu 


sebagai satuan ukuran sering 
menimbulkan perbedaan hasil Pada zaman dahulu, sulit meyakinkan 


pengukuran. Hingga kemudian pembeli karena bobot belum ditera. Biji 
kacang polong pun digunakan sebagai 


satuan ukuran. Dipilihnya biji kacang 
satuan standar massa. polong karena masing-masing bijinya 


ditetapkanlah kilogram sebagai 


berbobot lebih kurang sama. Bobotnya 
pun kiranya tidak banyak berubah jika 
tidak terjadi kerusakan. 


Satuan-satuan massa dikembangkan 
sejalan dengan perdagangan yang 
dilakukan oleh manusia. Ukuran massa 
standar dari besi dan batu pertama kali 
dibuat oleh Bangsa Babilonia dan 
Sumeria. Kemudian, menyebar 
sampai ke Timur 


Tengah. 
Satuan massa 
standar yang 


digunakan di 
wilayah ini adalah mina. — ea 
Mereka membagi mina ke .......... 


dalam satuan yang lebih 
kecil, masing-masing 
dinamakan siglu. Ukuran 
1 mina - 60 siglu. Satuan 
massa yang lebih besar 
dari mina adalah biltu. 
Ukuran 1 biltu = 60 mina 
Dalam Satuan 


Zaman dahulu, biji kacang polong pernah 


dijadikan satuan ukuran massa 


Sumber: desktopnexus 


Internasional, mula-mula 
digunakan gram sebagai satuan 
massa standar. Ukuran 1 gram 
standar ini sama dengan massa 
1 cm? air murni pada suhu 4 °C. 


Dalam perkembangannya, 

pada konferensi 
pengukuran di 
Paris, Prancis 
tahun 1879, 
satuan standar 
massa diperbaiki 
dengan menetapkan 
kilogram (kg) sebagai 
standarnya. Ukuran 1 
kilogram standar adalah 
buah silinder 


untuk 


dan 


an mina 
annya 


kimedia.org 


platina iridium yang aslinya 
disimpan di Sevres, dekat 
Paris, Prancis. Massa 
prototipe itu diperiksa 
kembali pada 1899 dan tidak 
terlihat perubahan signifikan. 
Beberapa tiruannya dibuat 


Setiap naik satu anak 
tangga dibagi 10 


Konversi Satuan Berat 


untuk negara-negara lain, dan 
dibandingkan dengan aslinya 
setiap 50 tahun sekali. 

Ukuran ini kemudian 
disempurnakan menjadi 1 kg 
standar - berat 1 liter air murni 
yang suhunya 4 C. 

Setelah ditetapkannya ukuran 1 
kilogram, dibuatlah sistem satuan 
turunannya, yaitu hektogram 

(hg), dekagram (dag), gram (g), 
desigram (dg), sentigram (cg), dan 
miligram (mg). 


Hati-Hati 1 ons bukan 100 gram! 


Salah satu konversi satuan massa yang 


Bu, 1 pound itu bukan 
sah dipakai secara internasional adalah 


500 gram tapi 453 
sistem avoirdupois (avdp). Dalam sistem Sa 
ini, terdapat konversi berikut. 
1. 1 ons = 28,35 gram 
Orang Indonesia selama ini 
menganggap 1 ons = 100 gram 
2. 1 pound = 453 gram 
Orang Indonesia selama ini 
menganggap 1 pound = 500 
gram 
3. 1 pound = 16 ons 
Orang Indonesia selama ini 
menganggap 1 pound = 5 ons 


PET 
aa 1 ons itu 28,35 gram 
bu, bukan 100 gram! 
Nanti saya bisa-bisa 
overdosis... 


Seirama 


D in 2 
Waktu menyatakan kepan suatu 


i dan bulan untuk 


digunakan untuk mengukur waktu 


i saat bumi Mengamati benda langit dapat 


berputar, saat itulah 


Sumber: Koleksi Penulis 

waktu bergulir. Detik demi 

Kemudian lebih dari ribuan tahun yang lalu, 
manusia sudah menggunakan bayangan 
untuk menentukan waktu. Bayangan 
menit berganti dengan terbentuk karena adanya sinar matahari. 
Jika bayangan suatu benda tampak panjang, 
mereka menentukan waktu saat itu adalah 
pun berganti dengan hari, pagi atau sore hari. Jika bayangan suatu 
dan seterusnya. Bergulirnya benda tampak pendek atau tidak kelihatan, 
mereka menentukan waktu saat itu adalah 


detik berlalu, berganti 


dengan menit. Kemudian 


Sam. Hingga tiba saat Sam 


waktu seirama dengan = . 
siang hari. 
peredaran benda-benda 


langit 


Bayangan pernah digunakan 


untuk menentukan waktu 


Al-Khawarizmi adalah orang yang 
pertama kali mengemukakan 
perhitungan waktu berdasarkan 
bayang-bayang matahari. Perhitungan 
waktu yang dikemukakan Al- 
Khawarizmi ini hingga kini masih sering 


digunakan untuk menent waktu 
sholat. 


Sistem waktu yang kita pakai berdasar 
pada gerakan bumi. 


Satu kali putaran bumi pada porosnya 
disebut satu hari. 
Satu kali putaran bulan mengitari bumi 


disebut satu bulan. 
Satu kali revolusi bumi mengitari 
matahari disebut satu tahun. 


Karena bumi berputar, matahari 
terkesan terbit di cakrawala timur, 
menanjak ke titik tertinggi, dan 
kemudian turun hingga akhirnya 
lenyap dari pandangan kita. 


ag akhir untuk perhitungan 
atu ha lah tepat tengah malam. 


Tengah malam adalah titik awal dan 


akhir perjalanan 1 har 

Sumber: desktopnexus.cor 
Penemu jumlah hari dalam satu tahun 
adalah seorang ilmuwan muslim, Al- 
Battani. Bangsa Eropa menjulukinya 
Albategnius. Al Battani berhasil 
menghitung jumlah hari dalam 1 
tahun Masehi berdasarkan 
perhitungan waktu 
yang digunakan bumi 


untuk mengelilingi 
matahari selama 
365 hari, 5 jam, 4! 
menit, 24 detik. 
Tentunya dengan 
perhitungan 
yang akurat dan 
bisa berguna untuk 
memperkirakan atau 
menentukan pergantian 
musim. 

Al-Battani juga menemukan 
sistem perhitungan almanak. 
Almanak ciptaannya diakui 
sebagai sistem perhitungan 
paling akurat yang sampai 


Perbedaan Waktu, Berbeda 
untuk Kemajuan 


Bumi berotasi menghabiskan waktu 24 
jam. Satu kali rotasi bumi menempuh satu 
keliling penuh, yaitu 360” sehingga selama 1 


: ; i A es e 
jam bumi berotasi sejauh ~z; ='5 . Artinya 
dua tempat yang garis bujurnya berbeda 
mempunyai perbedaan 1 jam. 


S aat detik-detik 
menselang pergantian 


tahun, Jam tangan mereka 


yang merayakannya di 
Monas hampir menunsukkan 


pukul 12 malam. Sementara 


Perbedaan Waktu Wilayah 
Indonesia 


orang-orang yang tinggal 
di Papua sudah tertidur 


2 Indonesia terletak pada garis bujur 95” 
pulas karena di sana sudah 


BT - 141° BT. Ini berarti wilayah Indonesia 
pukul 02.00. Mengapa kita membentang sejauh 141° - 95° = 46°. 
sesama orang Indonesia Perhatikan bahwa 46° : 15° = 3,076. 
Akibatnya, Indonesia terbagi menjadi tiga 
zona waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat 
suga berbeda. (WIB) mencakup pulau Jawa, Sumatera, 


Kalimantan Barat, dan Kalimantan 


untuk masalah waktu pun 


Aku sedang berada di 
zona waktu Indonesia 
Tengah 


Tengah: Waktu Indonesia Tengah (WITA) mencakup Pulau 
Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil, Kalimantan Utara, 
Kalimantan Selatan, dan Kalimantan 
J Timur; dan Waktu Indonesia TIMUR 
ang (WIT) mencakup Maluku dan Papua. 
74... Perbedaan zona waktu tersebut masing-masing 
1 jam. 
Pengaturan zona waktu di Indonesia sudah dimulai 
æ sejak 1 Mei 1908. Pada saat itu, waktu Jawa Tengah 
ditentukan sebagai waktu mintakat (zona waktu) (GMT+7 
H. kurang 12 menit). Hingga kini, Indonesia sudah 
melakukan perubahan zona waktu sebanyak sembilan kali. 


WIB WITA 


Waktu Waktu Indonesia 
indonesia Waka belanaiin Bagian Timur 
Bagian Barat Bagian Tengah 


Pada pukul 4 sore, Boci menonton 
pertandingan sepakbola liga 
Indonesia yang ditayangkan 
langsung dari stadion Mandala, 
Jayapura. Saat tayangan itu, Boci 
mendengar sayup-sayup suara 
adzan di sekitar stadion. Ternyata 
di Jayapura sudah pukul 6 malam 


yang bertepatan dengan 

waktu sholat Maghrib. Ini 
menunjukkan terjadi perbedaan 
waktu 2 jam antara Jakarta dan 
Jayapura, Papua. 

Sejak 2400 SM, bangsa 
Babilonia membagi satu tahun 
tepat menjadi 12 bagian dan 
sehari dibagi menjadi 24 jam. 


Sekitar tahun 300 SM, seorang ahli astronomi 
Babilonia menetapkan panjang hari dalam 24 jam 


bagian yang sama tanpa memperhatikan waktu 
terbit dan terbenamnya matahari. Orang Eropa 
belum mengadaptasi sistem ini sampai tahun 1350 
M, beberapa dekade setelah diperkenalkannya jam = 
mekanis. 


` 


Militer Amerika Serikat 
memakai sistem 24 jam. 
Aku mau pakai gak ya? 
Saat ini ada dua sistem perhitungan waktu, 

yaitu sistem 12 jam yang digunakan 

secara luas di dunia dan sistem 24 jam 
yang digunakan militer Amerika Serikat 
dan sebagian besar Eropa. 


PI 
Hmm... ternyata sudah ” 
pukul 02.00 pm atau jam 
14.00. 


Sistem 24 jam menghitung 

waktu mulai 00.00 dan berakhir 
24.00. Sementara sistem 12 jam 
menghitung waktu mulai 01.00 
am (ante meridium) pada tengah 
malam sampai 12.00 am pada 
tengah hari, berikutnya dihitung 
sebagai 01.00 pm [post meridium) 
pada tengah hari sampai 12.00 
pada tengah malam 


Kalender, Teman Sejati 
Melalui Hari demi Hari 


aktu adalah pedang. 
Wa ini 
menggambarkan betapa 
pentingnya waktu sehingga 
sedetik sada pun waktu 
terbuang percuma maka 
celakalah seseorang. 
Betapa pentingnya waktu 
sehingga sesak zaman 
dahulu orang berusaha 
menemukan alat ukurnya. 
Salah satu alat ukur 
tersebut adalah kalender. 
Disadari atau tidak, 
kalender merupakan teman 
sejati kita dalam melalui 
hari demi hari. 


Para ahli astronomi pertama mampu 
menggunakan pergerakan benda- 
benda langit untuk membuat catatan 
waktu. Catatan-catatan itu mereka 
simpan menjadi kalender pertama. 
Kalender adalah sebuah sistem untuk 
memperhitungkan waktu dengan 
membaginya ke dalam hari, minggu, 
bulan. 


Zaman dahulu, satu hari adalah periode 
waktu dari matahari terbit sampai 
tenggelam. Zaman sekarang, satu 

hari adalah periode waktu dari tengah 
malam sampai tengah malam lagi yang 
disebut hari matahari. 


Orang Mesir Kuno di abad ke-4 SM 
adalah orang pertama yang membagi 
hari ke dalam 24 bagian yang sama. Kini 
kita menyebut bagian ini dengan 24 jam. 
Dari situlah diperoleh 1 hari - 24 jam. 


Ur 
Kalender modern yang kita 
gunakan saat ini disebut sebagai 
kalender masehi. Deret waktu 
» tahunannya diasumsikan dari 
d tahun kelahiran Yesus Kristus 


sebagai tahun 1. Berdasarkan 
pembagian tersebut, sebelum 
Q tahun 1 disebut sebagai SM 
© (Sebelum Masehi) dan 
Q sesudahnya sebagai M 
(Masehi). 


Kalender masehi pada mulanya 
adalah kalender yang digunakan 
oleh bangsa Romawi Kuno. Kalender 
aslinya dulu tidak terdiri dari dua 
belas bulan seperti sekarang, tetapi 
terdiri dari sepuluh bulan, yaitu 
Martius, Aprilis, Maius, Junius, 


Kapan kita tahun ARE, E 
baru nih 1 Maret Quintilis, Sextilis, September, 


atau 1 Januari? October, November, dan December. 


Jumlah hari sepanjang tahun adalah 
304 hari. Uniknya lagi tahun baru 
dirayakan setiap tanggal 1 Maret 


atau 1 Martius, bukan 1 Januari seperti 
sekarang. 


Kalender ini diperbaiki menjadi kalender 
yang terdiri dari 12 bulan. Raja Romawi, 
Numa Pompilius kemudian memperkenalkan 
Februari dan Januari di antara bulan 
Desember dan Maret. Dengan demikian, 
didapat tahun yang lamanya 354 hari. Pada 
tahun 450 SM, Februari dipindahkan ke 
posisinya sekarang ini, di antara Januari dan 
Maret. 


Ulang Tahun yang Aneh 


Apakah kamu lahir tanggal 29 Februari? Jika 
kamu lahir tanggal 29 Februari, kamu akan 
merayakan ulang tahunmu hanya setiap 4 
tahun sekali. Mengapa demikian? Hal ini 


dikarenakan tanggal 29 
Februari hanya muncul 4 
tahun sekali, yaitu di tahun- 
tahun kabisat. Tahun kabisat 
adalah tahun kelipatan 
empat pada tahun biasa, 
seperti tahun 2004, 2008, 
2012 dan kelipatan 400 untuk 
tahun abad seperti tahun 
2000. Dengan demikian, 
tahun 1900 dan 2100 bukan 
tahun kabisat karena bukan 


kelipatan 400. 
Pn 
Akhir Pekan yang Dinanti ( Asyik sudah akhir 
kan. 
Di setiap kalender pasti ada akhir pekan. \ ar A 
Akhir pekan adalah hari yang dinanti 


karena saat itu kita libur sekolah dan orang tua 
libur kerja sehingga bisa rekreasi keluarga dan 
olahraga bersama. Di Indonesia, akhir pekan 
berawal dari Jumat sore. Sejarah akhir 
pekan bisa dirunut 3.500 tahun silam 
saat bangsa Israel purba mengenal 

hari Sabat. Orang Israel menghormati 
hari Sabat dengan tujuan untuk 
beristirahat penuh dan beribadat 
kepada Sang Pencipta. Sabat awal ini 
dimulai tatkala matahari terbenam pada 
Jumat sampai matahari terbenam pada 
Sabtu. 


Kalender Kuno, 
Nenek Moyang Pun 


Kalender nenek moyang kita pada 
masa lalu tidak berupa lembaran 
kertas yang berisi tanggal, bulan, 
dan tahun atau secanggih penunjuk 
waktu digital. Bentuknya lebih 
sederhana, namun rumit. 


ntuk mengetahui 
Alena hari, bulan, 
dan tahun kita biasanya 
membuka lembaran demi 
lembaran kalender. Hal 


ibu dikarenakan kalender 


masa sekarang dicetak 


pada lembaran kertas. 


Bagaimana dengan kalender Ditemukan! Kalender Tertua Di 


nenek moyang kita zaman Dunia 
dulu? Nenek moyang kita Pada tahun 2004, para arkeolog 
Suga butuh kalender Iho... menemukan kalender lunar tertua 


di dunia di sebuah tanah lapang di 
Aberdeenshire, Skotlandia. Penggalian 
di situs Warren Field, di komplek 
SLEEPY, tua Crathes Castle ini 


1. Kalender Gezer 

Kalender Gezer adalah sebuah 
kalender kuno yang dituliskan di atas 
sebuah batu kapur dan diduga berasal 
dari pertengahan abad ke-10 SM. Batu 
bertuliskan kalender ini ditemukan 
pada 1908 oleh R.A.S. Macalister 
ketika ia melakukan penggalian 
arkeologis di daerah kota kuno Kanaan, 
Gezer, sekitar 20 mil 

di sebelah barat 

kota Yerusalem. 

Isi tulisan pada 


kalender Gezer 

menggambarkan 

siklus tahunan 

praktek pertanian 

di dunia kuno yang dimulai dari musim 
gugur. 


2. Kalender May 
Kalender Maya 
merupakan 
sistem kalender 
yang disusun oleh 
sebuah peradaban 
yang dikenal dengan Sumber 

nama Maya. Kalender 

ini diciptakan pada masa Baktun ke-6 


kalendernya sebagai perjalanan waktu 
yang menggambarkan 
berlangsungnya 


kehidupan. 


Hingga saat ini 
setidaknya ada 20 
sistem penanggalan Kelapan 
suku Maya. Sebanyak 
15 sistem telah 


disebarkan ke berbagai tempat untuk 
dipelajari, sedangkan 5 sistem lagi 
masih dirahasiakan oleh para pemangku 
adat suku Maya. Ke-15 macam sistem 
kalender tersebut mencatat pergerakan 
matahari, bulan, planet-planet yang 
terlihat, masa 
panen, dan bahkan 
siklus kehidupan 
serangga. 


Penanggalan suku 
Maya yang cukup 
terkenal adalah 


nber ervimg 


kalender Tzolkin yang 

berumur 260 hari dan kalender Haab 
yang berumur 365 hari. Gabungan dari 
dua sistem penanggalan ini membentuk 
Calendar Round yang akan berakhir 
setelah 52 Haab atau sekitar 52 tahun 
kalender Gregorian. 


Beragam Kalender, Tahun 
Barunya Tak seragam 


KE merayakan tahun 
baru tiap tanggal 1 


Januari. Hal ini dikarenakan 
kita menggunakan kalender 
masehi yang dibuat oleh 
bangsa Romawi. Sebenarnya 
ada Suga perayaan tahun 
baru lainnya. Misalnya tahun 
baru Muharam dalam kalender 
Islam, tahun baru Imlek dalam 
kalender Tionghoa, atau tahun 
baru Saka dalam kalender 
Saka. Hmm.... ternyata beda 
kalender, berbeda pula tahun 
barunya. 


Kalender Aztec 


Sumber: desktopnexus.com 


1. Kalender Aztec 


Kalender Aztec merupakan kalender 
tua dengan dua sistem. Satu 
kalender dengan putaran waktu 

260 hari dan satu kalender lainnya 
dengan 365 hari. Kalender 260 

hari dikenal sebagai tonalpohualli 
(untuk menghitung hari), yaitu 
penanggalan keramat yang biasanya 
digunakan oleh para pendeta untuk 
memprediksikan masa depan. 
Sementara kalender dengan sistem 
365 hari, merujuk pada waktu yang 
dibutuhkan bumi untuk sekali 
mengitari matahari. Sistem ini 
dikenal sebagai xiuhpohualli (untuk 
menghitung hari dan bulan) atau 
xihuitl (untuk menghitung tahun). 
Sistem ini digunakan untuk kepeluan 
upacara keagamaan yang penting 
dan untuk kepentingan pertanian 
seperti waktu yang tepat bercocok 
tanam atau saat untuk menuai. 


Kalender batu Aztec diukir dari 
potongan batu gunung dengan 

berat lebih dari 22 ton. Wajah dewa 
matahari bangsa Aztec Tezcatlipoca 
dipahat di bagian tengahnya yang 
menggambarkan masa lalu dan 
masa kini. Wajah dewa matahari 
dikelilingi oleh beberapa bagian 
cincin, diantaranya dihiasi tulisan yang 
menunjukkan bagian dari perputaran 
waktu bangsa Aztec. 


2. Kalender Oibti 


Kalender gibti adalah kalender Bangsa 
Mesir Kuno. Saat ini, kalender gibti 
masih dipakai secara rahasia oleh 
supranaturalis Indonesia. Kalender ini 
mempunyai banyak fungsi, diantaranya 
untuk mengetahui kapan seseorang 
lahir, wafat, ataupun sembuh. 


3. Kalender Islam 


Kalender Islam adalah kalender 
yang digunakan oleh umat Islam, 
termasuk dalam menentukan 
tanggal atau bulan yang berkaitan 
dengan ibadah atau hari-hari 
penting lainnya. Kalender Islam 
didasarkan pada tahun bulan atau 
tarikh Komariah yang mengacu pada 
peredaran bulan. 

Kalender Islam dinamakan kalender 
Hijriyah karena pada tahun pertama 
kalender ini adalah tahun terjadinya 
peristiwa Hijrah Nabi Muhammad 
dari Mekah ke Madinah, yakni 

pada tahun 622 M. Tahun baru di 
kalender Islam jatuh pada tanggal 1 
Muharam. 


KALENDER HIJRIYAH 1434 Versi Arab 


Lengkap dengan Kalender 
Masehi, Jawa, Pasaran, Pranotomongso 


November 2012 
Desember 2012 


Bia a 
n vw un “ 


San 


AN Diya Des 


WA 


yo" yy 


Dalam kalender Hijriyah, sebuah hari dimulai 
ketika terbenamnya matahari di tempat 
tersebut. 1 tahun kalender Hijriyah lebih 
pendek sekitar 11 hari dibanding dengan 1 
tahun kalender Masehi. 


Menurut legenda, kalender Tionghoa 
berkembang sejak 3 milenium sebelum 
masehi. Diyakini, kalender Tionghoa sebagai 
penanggalan yang paling lama yang masih 
digunakan hingga saat ini. Kalender ini 
diciptakan oleh Kaisar Shih Huang Ti dari 
Dinasti Chin, yang memerintah sekitar 2698- 
2599 SM. 

Tahun baru pada kalender Tionghoa terjadi 
pada musim dingin mulai 21 Januari sampai 
dengan 19 Februari. 


9 
ra 


Jam Kuno, Diciptakan 
dari Benda-Benda Di Alam 


S 


B angsa-bangsa pada 
masa peradaban kuno 


mengembangkan berbagai 


sistem penanggalan untuk 
mencatat bersalannya waktu 
seperti satuan hari, bulan, dan 
bahun. Untuk ukuran waktu 
yang lebih singkat, seperti 
sam, menit, dan detik, manusia 
menggunakan Sam sebagai 
pengukur waktu yang lebih 
teliti. Sam kuno diciptakan 
berdasarkan benda-benda di 
alam seperti matahari, air, dan 
pasir. 


Jam matahari 
tertua di dunia 


Sumber: kompas 


Kata jam telah digunakan pada abad ke- 
14. Kata ini berasal dari bahasa Latin, 
yaitu “clocca”. 


Jam berasal dari kata dalam 


bah 


a Latin "clocca 


Sumber: desktopnexus,corr 


Sundial atau jam matahari merupakan 
jam tertua dalam peradaban 
manusia. Jam ini dibuat oleh seorang 
ahli astronomi muslim Ibnu Al- 
Shatir sekitar 3.500 tahun sebelum 
Masehi. Sundial menunjukkan waktu 
berdasarkan letak matahari, dengan 
cara memanfaatkan bayangan yang 
menimpa permukaan datar. Ibnu Al- 
Shatir membagi waktu dalam sehari 
dengan 12 jam, pada musim dingin 
waktu pendek, sedangkan pada 
musim panas waktu lebih 
panjang. 


Sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, 
orang Mesir mengukur waktu 
menggunakan tugu obelisk. Ketika 
matahari bergerak, bayangan dari 
tugu tersebut juga akan bergerak. Dari 
sanalah mereka mengukur waktu. 


Jam Air 


Saat hujan, cuaca redup, atau pada 
malam hari, jam matahari tak akan 
berfungsi. Untuk mengatasi masalah 
ini, manusia menciptakan alat ukur 
waktu yang lebih sesuai. Di antaranya 
jam air. Pada tahun 1400 SM, orang 


Mesir menggunakan jam air yang diberi 
nama Clepsydra. Pada Clepsydra, 

air dialirkan dari satu mangkuk ke 
mangkuk lain. Di dalam mangkuk 
kedua, digoreskan skala jam seiring 
dengan masuknya air. 


Jam air paling canggih pertama kali 
ditemukan di zaman kejayaan Islam 
yang dibuat oleh Al-Jazari delapan abad 
yang lalu. Jam ini berbentuk gajah dan 
P bisa mengeluarkan suara di tiap jam. 


Castle Clock 


Jam astronomi terbesar yang dibuat 
Al-Jazari disebut Castle Clock. Jam 
ini dianggap sebagai analog komputer 
terprogram pertama. 


Jam Pasir 


Jam pasir pertama diciptakan oleh 
bangsa Mesir sekitar tahun 1380 
SM. Tetesan pasir dari sebuah 
lubang kecil pada bola kaca atas 
ke bola kaca bawah secara jelas 
dapat digunakan untuk mengukur 


waktu seperti halnya dengan tetesan air 
yang teratur. Oleh karena itu tidaklah 
mengherankan jika jam pasir sudah 
dipergunakan selama berabad-abad. 


Jam pasir memiliki bentuk yang 
sungguh unik, yaitu terdiri dari dua 
tabung berisi pasir yang dihubungkan 
oleh pipa kecil. Kini beberapa orang 
mengalihkan fungsinya dari sekadar 
alat penunjuk waktu menjadi hiasan. 


ian hari ketelitian 
NK waktu menjadi 
sesuatu yang sangat penting. 
Oleh karena itu, manusia kian 
giat berusaha menciptakan 
sam-3am yang lebih akurat. 
Hingga kemudian ditemukan 
sam atom, Sam paling akurat 
dalam mengukur waktu. 
Hmm...., sungguh dalam 
mengukur waktu manusia tak 
mau mengulur waktu. 


Zaman sekarang, kita tidak lagi perlu 
melihat posisi matahari dan bulan di 
langit untuk mengetahui waktu, tetapi 
cukup dengan mengandalkan jam 
modern yang bermesin. 


Jam Mekanik 


Jam mekanik mulai 
berkembang sejak 
delapan abad yang lalu. 
Penemu jam bermesin 
ini adalah Al-Jazari, 
seorang ilmuwan 
jenius muslim dari 


kota Diyarbakir, 

Turki. Jam temuan 

Al-Jaziri ini 

dinamakannya jam gajah [elephant 
clock). 


Pada akhir abad ke-13, barulah bangsa 
Eropa membuat jam mekanik. Jam 


wallpaperwet 


org 
jenis ini mereka gunakan untuk 

keperluan umum sehingga diletakkan 
di menara gereja atau tempat-tempat 


Umum dimana orang dapat dengan Jam Batu Kristal 
mudah melihatnya. Jam mekanik 


Salah satu penunjuk waktu yang 
lebih akurat adalah jam batu 

kristal. Jam ini dibuat berdasarkan 
kenyataan bahwa sebuah batu 
kristal yang amat kecil dapat dibuat 
bergetar oleh satu aliran listrik, 
dengan getaran rata-rata 100.000 
kali dalam sedetik. Pada tahun 1492, 
= sebuah jam jenis ini dipasang di 


Í i Royal Observatory, Greenwich. 


dapat bekerja karena ada gaya regang 
pegas atau gaya beban. Roda gerigi 
menggerakkan lengan jam, menit, dan 
detik sehingga dapat menandai waktu 
dengan tepat. 


Jam Saku 


Jam saku adalah penunjuk waktu yang dibawa dalam 
saku. Jam seperti ini tidak memiliki tali jam dan 
berukuran sedikit lebih besar dari jam tangan. Sebagai 
pengganti tali jam adalah rantai berikut penjepit yang 
dapat dikaitkan ke rompi, kerah jas, atau ikat pinggang. 
Pada tahun 1510, Peter Henlein, seorang tukang kunci 
ulung asal Nurenberg, Jerman sudah memproduksi jam 
saku secara teratur. Jam buatan Henlein lah yang paling 
tua saat ini dan masih bisa berfungsi. 


Jam saku temuan Peter Henlein 


Sumber: deutsches- 
uhrenmuseum. 


Jam Bandul 


Jam bandul ditemukan oleh Christian Huygens, 
matematikawan Belanda pada 1656. Namun 
baru dikenalkan pada dunia tahun 1673. 
Huygens menciptakan bandul atau pendulum 
pada jam ini agar waktu dapat diatur secara 
tetap (konstan) dan memperkecil 'salah hitung”. 
Bandul itu sendiri diadaptasi dari konsep Galileo 
Galilei terhadap ayunan lampu di dalam sebuah 
gereja di Pisa, Italia. 


Jam Atom 


Jam atom pertama kali dibuat 
oleh Louis Essen pada 1955. 
Jam ini menggunakan molekul- 
molekul yang getarannya 
konstan berjuta-juta kali 
perdetik. Jam atom memiliki 
keakuratan hingga 10 - 9 detik 
per hari. Jadi bisa dibilang jam 
ini mustahil salah hitung. Jam 
atom mempertahankan skala 
waktu yang stabil dan terus 
berkelanjutan. 


Menara Jam, Tak Sekadar 
Menjulang Gagah, tapi juga 
Berfaedah 


Menara jam adalah sebuah menara 
yang dibangun dengan satu atau 
lebih dari satu sisi berhiaskan jam. 
Menara jam seringkali merupakan 
bagian bangunan dari gereja atau 
balai kota. Biasanya menara jam 
mendengungkan lonceng untuk 
menandai lewatnya jam baru. 


ada zaman sekarang 
Pee sam biasanya 
hanya dipandang dari sisi 
estetika. Di masa lalu, menara 
sam berperan penting bagi 
masyarakat. Oleh karena 
pada zaman itu kebanyakan 
orang tidak memiliki sam 
tangan , sementara Sam 
rumah pun masih langka, maka 
untuk mengetahui waktu 
mereka perlu menara sam 
yang biasanya berdiri gagah 


mendulang di tengah kota. Sumber: deviantart.net 


Menara jam pertama adalah menara 
angin di Athena. Perancangnya adalah 
Andronikos pada tahun 1 SM. Jam 

ini merupakan jam matahari dengan 
struktur ortogonal. Selain itu, jam ini 


dilengkapi dengan jam air mekanis 24 
jam, penunjuk 8 arah mata angin, jam, 
tanggal, tahun, dan astrologi. 


Menara jam pertama yang 
menggunakan lonceng adalah menara 
Masjid Agung Umayyah. Menarg ini 


dibangun di kota Damaskus, Suriah 
pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul 
Malik dari Bani Umayyah tahun 706 

- 715. Perancangnya adalah insinyur 
Arab Al-Kaysarani. Menara ini menjadi 
percontohan bagi menara lain di dunia 
Islam, terutama Afrika Utara dan 
Spanyol. 


Big Ben adalah menara jam yang 
terletak di Gedung Parlemen di 
Westminster, London, Inggris Raya. 
Big Ben sebenarnya adalah nama 
kecil dari lonceng raksasa yang 
terletak di dalamnya. 


Jam pada menara Big Ben 
terkenal karena ketepatannya. 
Pembuat jam big ben adalah 
Edward John Dent, yang 
menyelesaikannya pada tahun 
1854. Namun menara Big Ben 
belum selesai saat itu sampai 
tahun 1859. 


“titty 


Mekkah Clock Tower adalah menara 
jam tertinggi di dunia. Mekkah Clock 
Tower yang berada di kota Mekkah 
memiliki tinggi 600 meter. Mekkah 
Clock Tower terdiri dari empat wajah 


yang dilengkapi dengan perangkat 
yang memancarkan sinar laser di 
berbagai kesempatan, seperti hari 
raya Idul Fitri, Idul Adha, dan bulan 
Ramadhan. Selain itu, dilengkapi 
pula dengan sinyal cahaya pada saat 
panggilan untuk shalat. 


Menara Jam Di 
Indonesia: Jam Gadang 


Jam gadang merupakan ikon 
kota Bukit Tinggi, Sumatera 
Barat. Menara jam setinggi 26 
meter ini dibangun pada tahun 
1926 oleh arsitek Yazid bersama 
Sutan Gigi Ameh. Terdapat 
keunikan penulisan angka pada 
Jam Gadang. Angka empat 
yang seharusnya dilambangkan 
dengan IV dalam sistem 
numerasi Romawi, dituliskan 
HM. 


Binatang dan Tumbuhan Tahu 
Waktu, tanpa Perlu Jam 
atau Kalender 


embaca tanda-tanda 
Mi seperti perilaku 
binatang dan tumbuhan dapat 
bermanfaat untuk mengetahui 
bersalannya waktu ataupun 
gejala perubahan iklim. 
Ya... beberapa binatang dan 
tumbuhan dapat mengetahui 
berlalunya waktu. Padahal 
mereka tidak melihat sam atau 


kalender, lho.... 


Burung dan hewan di darat sering 

pindah di setiap pergantian musim. 

Secara naluriah, mereka tahu 

waktu untuk pindah dari satu 

tempat ke tempat lain. Misalnya, 

kawanan angsa ini terbang ke 

selatan sebelum tiba musim dingin | 
setelah menghabiskan musim 

panas di utara.. 


Burung walet mengetahui pergantian 
musim. Mereka bermigrasi setiap 
tahun. Di kala musim dingin, mereka 
terbang ke selatan. Mereka kembali ke 
utaga di saat musim-Semi untuk kawin * 
} dan bertelur ” § > ` , 


£ à 

A 

Ta Dy Tupai mengetahui 
pergantian musim. 
Jika musim dingin 
tiba, tupai segera 


> 


y mengumpulkan 
persediaan 


makanan. 
Bila memasuki senja, 


kita tidak perlu lagi 
melihat jam. Ketika 
kelembaban udara 
meninggi seiring 
dengan hilangnya 


matahari di ufuk Barat, suara keras 
kodok hijau akan menghiasi alam. 


Jika kita melihat banyak laron yang 
muncul di malam hari setelah turun 
hujan deras, artinya sedang terjadi 

pergantian musim panas ke musim 


dingin 


Jika kita melihat cahaya dari ekor 
kunang-kunang saat serangga 
tersebut terbang di pepohonan 
itu berarti hari sudah malam. 
Kunang-kunang mengeluarkan 
cahaya yang sangat indah saat 
malam hari di musim panas 

di daerah-daerah yang masih 
bersih. 


Bunga wijaya kusuma dapat 
mengetahui pergantian 
siang dan malam. Jika 
malam tiba, bunga wijaya 
kusuma merekah untuk 
beberapa saat. Jika 
siang tiba, bunga ini layu. N ~~ 
Bunga wijaya kusuma 
memiliki nama Latin 
Epiphyllum Anguliger. 


Kembang sepatu dapat mengetahui 
pergantian siang dan malam. Jika 
malam tiba, kembang sepatu layu, 
tapi jika siang tiba, bunga ini akan 
merekah. 


Bunga ini bisa membaca waktu 
kapan ia harus mekar. 
Ketika waktu menunjukkan 
pukul empat sore, kuncup- 
kuncup bunga ini pun 
perlahan mulai mekar. Itulah 
sebabnya bunga ini diberi nama 
bunga pukul empat. Bunga ini 
memiliki nama Latin Mirabilis 
Jalapa. 


Jika kita melihat banyak bunga kapuk 
yang beterbangan tertiup angin, 
peristiwa itu menunjukkan bahwa 
sedang terjadi pergantian musim 
dari musim dingin ke musim 


Bunga pukul empat hanya mekar 
pada pukul 4 sore 


Sumber: riverrocksucculents.com 


Tumbuhan polong-polongan 
(Leguminosaceae) dapat mengetahui 
pergantian pagi dan malam. Daun-daun 
tumbuhan polong-polongan akan menutup 
pada malam hari. Daun-daun tersebut akan 
membuka kembali pada pagi hari. Hal ini 
Tumbuhan polong-polongan dikarenakan pada tumbuhan itu terjadi gerak 
Sumber: delta-intkey.com niktinasti, yaitu gerak nasti yang disebabkan 


oleh suasana gelap. 


Kecepatan, 


Lebih Cepat Lebih Baik 


alam sebuah lomba pacuan 
D kuda, seekor kuda berhasil 
mencapai garis Finish lebih 
dulu dibandingkan kuda-kuda 
lainnya. Mereka menempuh 
sarak yang sama, tetapi waktu 
tempuh kuda itu lebih singkat. 
Ini menundukkan kuda tersebut 
lebih cepat daripada yang 
lainnya. Hmm... ternyata lebih 
cepat lebih baik ya. 


Kecepatan diukur berdasarkan 
jarak yang ditempuh dibagi 
dengan waktu yang diperlukan 
untuk mencapai jarak tersebut. 
Besaran kecepatan merupakan 
turunan dari pembagian jarak 
terhadap waktu sehingga 
satuan kecepatan dalam Sistem 
Internasional (SI) adalah meter/ 
detik disingkat m/det. Contohnya 
kuda dapat berlari dengan 
kecepatan maksimal 21 m/det. 
Artinya, kuda dapat menempuh 
jarak 21 m dalam waktu 1 detik. 


Pengukuran kecepatan selalu relatif. 
Misalnya kecepatan helikopter bisa 
dinyatakan sebagai kecepatan terbang 


Mach adalah satuan kecepatan yang 
menunjukkan kecepatan relatif suatu 
obyek terhadap kecepatan suara. Angka 
Mach menunjukkan perbandingan 
antara kecepatan suatu sumber obyek 


dengan kecepatan suara. Jadi, Mach 
1-1225 km/jam - 340,3 m/det. Angka 
Mach biasanya digunakan untuk 


relatif terhadap landasan di bawahnya, 
bukan kecepatan angin di sekitar 


helikopter, menyatakan kecepatan fluida, pesawat, 
angin, dan roket. Pesawat dengan 
kecepatan Mach 1 berarti bergerak 
Kecepatan suara adalah kecepatan dengan kecepatan 1225 km/jam atau 
gelombang suara yang merambat satu kali kecepatan suara. 


pada medium elastis. Kecepatan suara 


dapat berbeda tergantung medium 
yang dilewati misalnya suara lebih 
cepat melalui air daripada udara, 

sifat-sifat medium tersebut, dan suhu. 
Besarnya kecepatan suara diukur pada 
permukaan air laut dengan suhu 15 C 

adalah 340,3 m/detik (1225 km/jam). 


Kecepatan suara = 340,3 m/det [Mach 1) 


Kecepatan cahaya di hampa udara - 
299.792,458 m/det 


. Kecepatan gelombang jet = 182 m/det 


Kecepatan rotasi bumi - 467 m/det 


. Kecepatan bulan mengelilingi bumi = 
1,02 km/det 


Kecepatan bumi mengelilingi matahari - 
29,8 km/det 


Kecepatan matahari orbit mengelilingi 
pusat galaksi - 220 km/det 


Pesawat pertama yang bergerak 
dengan kecepatan melebihi 
kecepatan suara adalah 
Glamorous Glennis yang dipiloti 
oleh Chuck Yeager. Pada 14 
Oktober 1947, Chuck Yeager 
menerbangkan pesawat itu 
dengan kecepatan Mach 2,44. 


Felix Baurngartner 
Sumber: hdw.ewt4.com 


Sa sesuatu di muka 
bumi ini mempunyai bentuk. 


Bumi tempat kita tinggal 

pun mempunyai bentuk, yaitu 
menyerupai bola raksasa. Bentuk- 
bentuk lainnya seperti lingkaran, 
persegipansang, segitiga, dan 
spiral bisa kita temukan dalam 
peninggalan-peninggalan 
bangsa prasesarah. Dalam 
matematika, ilmu yang 
mempelasari bentuk ini 
disebut geometri 


Geometri, 
Mengukur Bumi 
Beserta Isinya 


Geometri berarti pengukuran 
bumi. Nama geometri digunakan 
berdasarkan kebiasaan orang- 
orang Mesir Kuno melakukan 
pengukuran-pengukuran terhadap 
tanah dan bangunan- bangunan 
mereka. 


Pengetahuan orang-orang Mesir 
Kuno ribuan tahun yang lalu 
tentang ilmu ukur sangatlah 
kurang. Akan tetapi, mereka 
berhasil membuat banyak piramida 


besar beraturan yang sangat kokoh. 
Sisi-sisi piramida itu harus miring 
pada sudut yang tepat agar keempat 
sisinya bertemu di puncak. Mereka 
menemukan bahwa jika sebuah 
piramida dipotong tegak sepanjang 
diagonal alasnya menjadi empat bagian 
kecil maka akan dihasilkan bentuk- 
bentuk yang sebangun. Setiap bangun 
tadi mempunyai titik potong yang 
membentuk sudut siku-siku. 


Piramida bangsa Mesir Kuno yang dibangun sekitar 
tahun 2560 SM merupakan contoh utama dari struktur 
yang menggunakan bentuk-bentuk segitiga. Bangunan 
batu yang sangat besar ini terdiri dari dinding segitiga 
miring yang diatur di atas alas persegi. Piramida yang 
tertinggi, piramida agung Giza memiliki tinggi 147 m. 
Rusuk-rusuk alasnya berukuran 230 meter. 


Titik, garis, sudut, dan bidang 
merupakan dasar dari bentuk- 
bentuk geometri. Sudut-sudut 
dan bentuk-bentuk biasanya 
dapat kita temukan di alam ini. 
Misalnya dalam sarang lebah 
madu, kristal-kristal, dan atom. 


Keduanya juga digunakan dalam 


bangunan-bangunan yang kita 
dirikan, mulai dari jembatan- 


jembatan besar, gedung, sampai 


dengan satelit yang mengorbit 
ke bumi. 


www dreams! 


www palmbeachplaza.co 


Bangun Ruang Platonik 


Salah satu teori awal mengenai 
geometri diungkapkan oleh Plato 
dalam dialog Timaeus sekitar 360 
SM. Plato menyatakan terdapat 
bangun ruang sempurna yang 
menggambarkan elemen alam 
semesta, yaitu: 

Bangun ruang Platonik 


sumber: xploreandxpress.blogspot com 


1. tetrahedron (bidang empat) menggambarkan 
elemen api: 

2. heksahedron (kubus) menggambarkan 
elemen tanah: 

3. oktahedron (bidang delapan) 
menggambarkan elemen udara: dan 

4. ikosahedron (bidang dua puluh) 
menggambarkan elemen air. 

Bangun-bangun ini dikenal sebagai bangun 

ruang Platonik. Kemudian, Aristoteles 

menambahkan bangun kelima, yaitu 

dodekahedron (bidang dua belas) yang 

menggambarkan elemen alam semesta. 


Ciri-Ciri Bangun Ruang Platonik 


Tetrahedron Segitiga samasisi 


Heksahedron Persegi 8 6 12 
Oktahedron Segitiga samasisi 6 8 12 
Ikosahedron Segitiga samasisi 12 20 30 
Dodekahedron peoia, 20 12 30 


Tampak bangun ruang Platonik memenuhi 
rumus Euler, yaitu V + F =E + 2. 


Bentuk Benda, 
Bukti Ciptaan-Nya 
Begitu Sempurna 


Benda-benda di sekitar kita 
mempunyai bentuk yang sangat 


ayangkanlah seandainya beragam. Hampir semua bentuk 


benda itu mengacu pada bentuk- 
semua benda di alam ei 


bentuk geometri. 
ini berbentuk segitiga! Basu 
berbentuk segitiga, roda sepeda 
berbentuk segitiga, muka kita 
berbentuk segitiga, bahkan 
mata kita berbentuk segitiga...! 
Wooow.... sueereeem! 
Untunglah semua itu tidak 
teradi. Tuhan menciptakan 
berbagai benda dengan berbagai 
bentuknya pula. Bentuk-bentuk 


ibu bergabung menjadi 
4 rg 9 ; Pernahkah kalian berpikir tentang 


bumi yang kita tempati ini? Bumi 
menyerupai sebuah bola raksasa. 
Karena sangat besar, kita tidak dapat 


berbagai senis benda yang 
indah dan bermanfaat. 


Sungguh sempurna 
merasakan lengkungannya. Tuhan 


menghamparkan bumi untuk 

kita. Jadi, walaupun tempat ini 

bulat, kita merasa berdiri di atas 
hamparan permadani. 


ciptaan-Nya.... 
Kita wasib 
mensyukurinya. 


Kebanyakan 


rumah 
melihat pelangi? berbentuk 
Pelangi dapat balok 
kalian lihat ketika — dengan atap 
sinar matahari berbentuk limas 
terbias dan segiempat. 
r: eorr Rumah dibangun 
terpantulkan oleh jutaan titik air hujan. A 
Bentuknya b tujuh lingk dari batubata Banyak bentuk 
entuknya berupa tujuh lingkaran yang disusun ra rarer 


berwarna. Saat melihat pelangi dari A jalam sebuah 
ag a seperti susunan 
permukaan bumi, kita hanya melihat mah 


b tiap Unok persegipanjang. t 
r ran. RA 
Ke i Batu bata sendiri jesktopnexus.com 


berbentuk balok. 


Siapa tak kenal tumpeng? Tumpukan 

nasi mengerucut menjulang ke atas 

ini merupakan sajian khas masyarakat 

Indonesia, terutama masyarakat Jawa- Selain batu bata, 
Bali. Kehadiran tumpeng emas batangan juga 
hampir merupakan berbentuk bal 
kewajiban untuk 
acara syukuran 
atau kenduri. 


Tahukah kalian Rumah adat Papua, yaitu 
Honai, berbentuk tabung 


bentuk tumpen A Oni 
h pang dengan atap berbentuk #4) 
itu? Tumpeng A fd 


berbentuk kerucut, sebuah bangun setengah bots. 
ruang bersisi lengkung. 


Sarang laba-laba memiliki bentuk 
segibanyak atau poligon. Dengan 
ketipisan yang sama, benang sutra 
yang dihasilkan laba-laba bahkan 
lebih kuat dari baja dan lebih lentur 
dari karet. Sungguh salah satu ciptaan 


Tuhan yang sangat sempurna. @ 


elain segitiga dan 
S segiempat, lingkaran 
merupakan bentuk geometri 
yang paling sering kita Jumpai 
dalam kehidupan sehari- 
hari. Benda-benda seperti 
roda, uang logam, dan piring 
merupakan contoh benda 
yang berbentuk lingkaran. 
Bangsa Yunani Kuno bahkan 
sangat mengagung-agungkan 
lingkaran. Mereka menganggap 
lingkaran merupakan 
suatu bentuk yang dapat 
menjelaskan rahasia alam 
semesta. Begitulah demikian 
hebatnya bentuk geometri 
yang satu ini 


Lingkaran, 


ri 


Sebuah) Rahasia! 


‘Alam Semesta 


Pernahkah kamu menjatuhkan 
sebutir kelereng atau batu 

ke dalam permukaan air? 
Bagaimanakah bentuk permukaan 
air ketika kelereng atau batu yang 
kamu jatuhkan itu menyentuhnya? 
Saat itu, kamu akan menemukan 
riak-riak air berbentuk lingkaran 
yang menyebar ke arah luar. 


Sekitar 4000 tahun yang lalu, 
beberapa orang yang berasal dari 
daerah Inggris Selatan membuat 
sebuah monumen. Monumen itu 
berbentuk menyerupai lingkaran yang 
terbuat dari batu dan membentuk 
parit. Monumen tersebut dikenal 


dengan nama Stonehenge. 


Perhatikan roda sepeda. Pada 


roda itu terdapat jari-jari yang 
menghubungkan pelek dengan 
pusat roda. Panjang jari-jari roda ini 
semuanya sama. Benda seperti roda 
sepeda ini memiliki permukaan yang 
berbentuk lingkaran. 


Lingkaran adalah kumpulan 
semua titik di bidang datar yang 
berjarak sama dari suatu titik 
tetap di bidang tersebut. Titik tetap 
tersebut dinamakan pusat lingkaran, 
sedangkan jarak dari suatu titik pada 
lingkaran ke titik pusat dinamakan 
jari-jari lingkaran. 
Jari-jari lingkaran 
Ta 
ih 


Pusat lingkaran 


Diameter Lingkaran 


Diameter lingkaran adalah garis 

yang menghubungkan dua titik pada 
lingkaran dengan melalui pusat 
lingkaran. Panjang diameter lingkaran 
adalah dua kali panjang jari-jari 
lingkaran. Panjang diameter lingkaran 
ini biasanya dilambangkan dengan d. 


Diameter lingkaran pertama kali 
ditemukan oleh Thales, seorang 
matematikawan Yunani. la 

menemukan bahwa setiap garis 


< v 


tengah yang ditarik dalam sebuah 
lingkaran akan membagi lingkaran 
menjadi dua bagian yang sama. la juga 
mengatakan bahwa garis tengah tersebut 
merupakan garis terpanjang yang 
menghubungkan dua titik pada lingkaran. 


Sejak zaman dahulu, lingkaran 

telah dikagumi sebagai bentuk 

yang sempurna. Bangsa Yunani 

CP, Kuno menganggap lingkaran 
vy merupakan suatu bentuk yang 
dapat menjelaskan rahasia 

alam semesta. Hipparchus, 

astronom Yunani Kuno, 

beranggapan bahwa bulan, 

bintang-bintang, dan planet- 

planet bergerak mengedari bumi 

dalam lintasan yang berbentuk 

lingkaran. la memakai model 

yang terperinci memanfaatkan 
lingkaran-lingkaran di dalam 

lingkaran yang bisa membantunya 


menjelaskan gerakan benda-benda 
langit di malam hari. 


Kepercayaan atas kesempurnaan 
lingkaran bertahan selama 
berabad-abad. Pada zaman 
Renaissance, misalnya, para 
seniman seringkali dinilai 
berdasarkan kemampuan mereka 
menggambar lingkaran dengan 


tangan tanpa alat bantu. 


Matematikawan Yunani 
Archimedes meninggal di 
tangan tentara Romawi 
pada tahun 212 SM saat 
ia sedang mempelajari 
sebuah lingkaran 

yang digambarnya 

di lantai. Saat itu, ia 
berteriak,” Jangan injak 
lingkaranku.” 


O orang yang belasar 


berkenalan dengan teorema 


matematika pasti akan 


Pythagoras. Sebuah teorema 
yang tak terbantahkan 
kebenarannya dan banyak 
digunakan dalam mempelasari 


segitiga. Sesuai dengan nama 


teorema itu, penemunya adalah 


Pythagoras. Pythagoras 
dikenal sebagai ahli 
matematika murni pertama 
di dunia. Pemikirannya banyak 
memberikan kontribusi bagi 
perkembangan matematika 


saat ini. 


Masa Kecil Pythagoras 


Pythagoras lahir di Pulau Samos, 
Yunani Selatan sekitar 580 SM. la 
adalah anak Mnesarchus, seorang 
pedagang yang berasal dari 
Tyre. Pada usia 18 tahun, 
ia bertemu dan belajar 
matematika dari Thales. 
A Pythagoras juga sempat 
W belajar geometri dan 
y kosmologi dari murid 
Thales, Anaximander. Lalu, 


ia belajar filsafat dari filsuf 
Pherekydes. 


Ahli Matematika Murni 
Pertama 


¥ 
Pythagoras dikenal R Aw 
sebagai ahli matematika 4 
murni pertama. Akan tetapi tidak D 
ditemukan satu pun buku karya 
Pythagoras. Teori-teori matematika 
Pythagoras lebih banyak tercatat 
melalui pemikiran 
dan karya-karya 
pengikutnya. 


jan karya-karyanya 


Teorema Pythagoras 


Dengan melipat 
selembar kertas Untuk setiap segitiga siku-siku, kuadrat 
sisi miringnya sama dengan jumlah 


membentuk segitiga siku-siku. kuadrat kedua sisi siku-sikunya. 


Kemudian, mengukur panjang 
ketiga sisi segitiga tersebut dengan Misalnya, pada ABC yang siku-siku 
menggunakan penggaris. Didapat di C berikut, berlaku: 

kuadrat sisi miring segitiga sama 

dengan jumlah kuadrat 
kedua sisi siku-sikunya. 
Pernyataannya ini 
bersesuaian dengan 
teorema 
Pythagoras. 


AB? = AC? + BC? c?-a?4b? 


Pembuktian Teorema 
Pythagoras 


A Ç 


Gambar di samping 
menunjukkan sebuah segitiga 
siku-siku yang pada tiap sisinya 
terdapat persegi-persegi yang 
panjang sisinya sesuai dengan 
panjang sisi segitiga tersebut. 
Kita dapat mengamati bahwa 
luas daerah C = luas daerah A 
+ luas daerah B. Dengan kata 
lain, c? =a? +b’, 


Presiden Amerika Serikat 


Membuktikan Teorema 
Pythagoras 


James Abram Garfield (1831- 
1881) merupakan Presiden 
Amerika Serikat ke-20. Ia sangat 
menggandrungi matematika. 
Salah satu bukti kegandrungannya 
terhadap matematika adalah 
pembuktiannya terhadap teorema 
Pythagoras menggunakan luas 
trapesium. 


Panta Arithmos 


Pythagoras juga memperkenalkan teori 
Panta Arithmos yang menyatakan 
bahwa semua yang terjadi di 
alam dapat dituliskan dalam 
bentuk persamaan matematis 
dan semua benda dapat 
diungkapkan dengan bilangan. 
Sebagai contoh, pada saat kita 
mengemukakan 5 jari ditambah 
4 jari yang hasilnya sama dengan 
9 jari, kita dapat menuliskannya 
secara matematis 5 + 4 - 9. 

Hal ini berarti bilangan 5, 4, dan 9 
adalah benda abstrak yang nyata, dapat berupa 
jari, gelas, rumah, dan sebagainya. 


€ 
0 & 


Ca perhatikan di 
sekelilingmu. Di sekelilingmu 


dapat kamu temukan banyak 
pola, misalnya pola pada sayap 
kupu-kupu dan Saring laba-laba 
yang merupakan pola alami. 
Perhatikan pula tubuhmu. 
Pada tubuh pun terdapat 
beberapa pola alami. Selain 
pola-pola tersebut, kamu pun 
dapat Suga menemukan pola- 
pola yang menaksubkan dalam 
matematika. Pola-pola ini 
membuktikan betapa indahnya 
matematika. 


Pola, Bukti Keindahan 


Matematika 


Pythagoras lahir di Pulau Samos, 
Yunani Selatan sekitar 580 SM. Ia 
adalah anak Mnesarchus, seorang 
pedagang yang berasal dari Tyre. 
Pada usia 18 tahun, ia bertemu 
dan belajar matematika dari 
Thales. Pythagoras juga sempat 
belajar geometri dan kosmologi 
dari murid Thales, Anaximander. 
Lalu, ia belajar filsafat dari filsuf 
Pherekydes. 


Pola Sayap Kupu-Kupu 


Kupu-kupu adalah hewan ciptaan 
Tuhan yang dapat terbang dengan 
sayapnya. Dari sekian banyak 
serangga di dunia, hanya kupu- 
kupu yang memiliki sayap dengan 


berbagai warna 
“ora Ter 
sangat indah dan @ an 
Namun yang paling MMO Pj Q & 
luar biasa dan 

coon Telan 


sayap kupu-kupu 


mempesona. 


Sumber: oyespot.com 


mengagumkan, di balik keindahan pola 
dan warna-warni sayap kupu-kupu yang 
cantik telah ditemukan semua huruf A - 
Z dan angka 1 - 10. 


Pola Jaring Laba-Laba 


Semua jenis laba-laba mampu 
memintal dan membuat jaring. Jaring 
laba-laba merupakan struktur alam 
buatan hewan yang paling cantik dan 
ruwet. Akan tetapi, beberapa jenis 
laba-laba membuatnya lebih baik lagi. 
Mereka membangunnya selangkah 
lebih jauh. Mereka menghias jaringnya 


bahkan lebih tertata dengan pola pola bati 
yang lebih kompleks, seolah-olah 
menunjukkan bahwa merekalah 
desainer alam terbaik di muka bumi. 


1. Pola banji adalah pola batik 
yang tertua, berupa silang yang 
diberi tambahan garis-garis pada 
ujungnya dengan gaya melingkar ke 
kanan atau ke kiri. 

2. Pola ceplok adalah pola yang terdiri 
dari garis-garis yang membentuk 
persegi-persegi, lingkaran- 
lingkaran, jajargenjang, binatang- 
binatang, atau bentuk lain bersegi 
banyak. 


3. Pola kawung adalah pola batik yang 
Pola Batik dipakai para raja zaman dahulu. 
Pola ini terdiri atas lingkaran- 
lingkaran kecil dengan sebuah 
titik di dalamnya tersusun seolah- 
olah sisik ikan atau ular yang bisa 


Batik adalah pakaian khas Indonesia 
yang namanya telah bergema hingga 
ke manca negara. Batik memiliki pola- 
pola yang khas, diantaranya berbentuk 
geometris sebagai berikut. 


dikombinasikan dengan motif lain. 


Indoks 


A 

aksioma 10 
aljabar 7 
aritmetika 9, 14, 15 


B 

baji 13 

batik 85 

berat 13, 26, 27, 32, 47 
big ben 60 


c 

Clepsydra 51, 52, 88 
clocca 50 

cubit 20 


D 
deduktif 10 
depa 21, 22, 23 


G 

generalisasi 10 

geometri 7, 9, 15, 70, 72, 74, 75, 76, 80, 84, 90 
gravitasi 27, 88 


H 


Hasta 24, 89 
Honai 75, 89 


K 

Kalender 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 62, 89, 91, 92, 94 
Kalkulus 7, 89 

Kecepatan 66, 67, 68, 69, 89 


L 
lingkaran 15, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 85 


M 

Mach 67, 68, 69, 89 

Massa 26, 27, 28, 29, 30, 32, 89 
Menara Jam 58, 59, 60, 61 
mintakat 37 


fo) 
obelisk 51 
ortogonal 59 


P 

Panta Arithmos 83, 89 
Papirus 12, 13, 90 
piramida 9, 20, 70, 71 
postulat 10 


S 
Sabat 43, 90 
Sundial 50 


T 
Teorema 81, 82, 83 
trigonometri 7 
Tumpeng 75 


Y 
yard 21 


Glosarium 


Aksioma: Suatu pernyataan yang diterima sebagai 
kebenaran dan bersifat umum, tanpa memerlukan 
pembuktian. 

Aljabar: Cabang matematika yang menggunakan tanda- 
tanda dan huruf-huruf untuk menggambarkan atau 
mewakili angka-angka. 

Aritmetika: Cabang matematika yang mempelajari 
operasi dasar bilangan, 

Baji: Kayu atau besi tajam untuk membelah kayu. 

Batik: Pakaian khas Indonesia yang namanya telah 
bergema hingga ke manca negara. 

Berat: Tarikan ke bawah dari sebuah benda yang nilainya 
dipengaruhi gaya gravitasi. 

Big Ben: Menara jam yang terletak di Gedung parlemen 
di Westminster, London, Inggris Raya. Bobot: Berat 
suatu benda. 

Clepsydra: Jam air di zaman Mesir Kuno. 

Clocca: Jam. 

Cubit: Satuan standar sistem pengukuran panjang yang 
paling awal. 

Deduktif: Menarik kesimpulan dari keadaan yang umum 
menuju keadaan yang khusus. 

Depa: Ukuran sepanjang kedua belah tangan dari ujung 
jari tengah kanan sampai ke ujung jari tengah kiri. 

Generalisasi: Membentuk kesimpulan umum. 

Geometri: Cabang matematika yang menerangkan sifat- 
sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. 

Gravitasi: Gaya tarik bumi. 


Hasta: Ukuran sepanjang lengan bawah dari siku sampai ke ujung 
jari tengah. 

Honai: Rumah adat Papua yang berbentuk tabung dengan atap 
berbentuk setengah bola. 

Kalender: Sebuah sistem untuk memperhitungkan waktu dengan 
membaginya ke dalam hari, minggu, bulan, dan tahun. 

Kalkulus: Bagian matematika yang mempelajari pengertian dan 
penggunaan diferensial dan integral fungsi serta konsep yang 
berkaitan. 

Kecepatan: Besaran yang diukur berdasarkan jarak yang ditempuh 
dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk mencapai jarak 
tersebut. 

Lingkaran: Kumpulan semua titik di bidang datar yang berjarak 
sama dari suatu titik tetap di bidang tersebut. 

Massa: Material yang dikandung benda. 

Mach: Satuan kecepatan yang menunjukkan kecepatan relatif suatu 
obyek terhadap kecepatan suara. 

Mathema: Sains, ilmu pengetahuan, atau belajar. 

Menara jam: Sebuah menara yang dibangun dengan satu atau lebih 
dari satu sisi berhiaskan jam. 

Mintakat: Zona. 

Obelisk: Tugu untuk mengukur waktu di zaman Mesir Kuno. 

Ortogonal: Tegak lurus. 

Panta Arithmos: Teori Pythagoras yang menyatakan bahwa semua 
yang terjadi di alam dapat dituliskan dalam bentuk persamaan 
matematis dan semua benda dapat diungkapkan dengan 
bilangan. 


Papirus: Alang-alang air yang tumbuh di Eropa Selatan dan Afrika Utara 
digunakan sebagai bahan kertas pada zaman dahulu. 

Piramida: Bangunan dari batu yang berbentuk limas sebagai tempat 
menyimpan mumi raja-raja Mesir dahulu. 

Postulat: Pernyataan matematika yang disepakati benar tanpa 
pembuktian. 

Sabat: Saat sebelum matahari terbenam pada hari Jumat hingga 
tibanya malam pada hari Sabtu. 

Sundial: Jam matahari. 

Teorema: Suatu pernyataan matematika yang masih memerlukan 
pembuktian dan pernyataan itu dapat ditunjukkan bernilai benar, 

Trigonometri: Cabang geometri yang membahas mengenai sudut-sudut 
dan sisi-sisi segitiga, 

Tumpeng: Tumpukan nasi mengerucut menjulang ke atas yang 
merupakan sajian khas masyarakat Indonesia, terutama 
masyarakat Jawa-Bali. 

Yard: Satuan panjang yang didasarkan pada jarak dari ujung hidung ke 
ujung ibu jari saat tangan dibentangkan. 


Daftar Pustaka 


Akil, H. A. 2011. Kehidupan Manusia Butuh Metrologi. Jakarta: Media 
Indonesia 

Billstein, 1987. A Problem Solving Approach to Mathematics for 
Elementary School Teachers. The Benjamin Publishing 

Bold, B. 1989. The Mathematical Fun Fair. Jakarta: Gramedia 

Bungus, P. 1599. Numerorum Mysteria: cetak ulang, dengan uraian 
pendahuluan yang sangat bermanfaat oleh Ulrich Ernst. 
Hildesheim, 1982 

Burnett, C. 2006. The Semantics of Indian Numerals in Arabic, Greek 
and Latin. Netherlands: Springer 

Cheong, Y, K. 2006. AHA! Math. Singapura: EPB Pan Pacific 

Chin, L. J. 1979. Galileo Galilei. Taiwan: Newton 

Davis, P. J. and Hersh, R. 1980. The Mathematical Experience. Boston: 
Birkhauser 

Danzig, T. 1967. Number: The Languages of Science 4th edition. New 
York: The Macmillan Company 

Euclid. 1956. Elements, 2nd edition. New York: Dover 

Eicholz, R. E.,. O'Daffer, P. G., and Fleenor, C. R. 1998, Addison- 
Wesley Mathematics Education. New York: The Falmer 

Fibonacci. 1987. The Book of Square. Boston: Academic Press 

Hanifa, A. 2013. Menelusuri Kebesaran Arsitektur Islam. Jakarta: 
Republika 

Henle, J. M. 1975. Numerous Numerals. Virginia: NCTM 

Ismadi, J. 2007. Keajaiban Kalender. Jakarta: Sinergi Pustaka 
Indonesia 

Ismadi, J. 2008. Ensiklopedia Matematika, Jakarta: Nobel Edumedia 


Ismadi, J. 2009. Pola dalam Matematika. Jakarta: Buana Cipta Pustaka 

Ismadi, J. 2010. Pythagoras dan Teoremanya. Jakarta: Buana Cipta 
Pustaka 

Ismadi, J. 2010. Belajar Matematika Kini jadi Mudah. Jakarta: Multi Kreasi 
Satu Delapan 

Ismadi, J. 2011. Seru dan Unik dari Matematika. Jakarta: Elex Media 
Komputindo 

Ifrah, G. 1999. The Universal History of Numbers: From Prehistory to the 
Invention of the Computer. New York: Wiley 

Jones, C. 1995, Jendela IPTEK. London: Dorling Kindersley 

King, A. 2007. Discovering Patterns, London: Aladdin Books 

Kondo. 1982. The New Book of Popular Science. New York: Grolier 
International 

Kristanti, E. Y. 2013, Ditemukan! Kalender Tertua Di Dunia Berusia 10 Ribu 
Tahun, Skotlandia: bbc.co.uk 

Majewski, M. 2013. Pitagoras w Babilonie. Cabri Geometry 

Moeschl, R. 1993. Exploring the Sky. Chicago: Chicago Review Press 

Naga, D. S. 1980. Berhitung, Sejarah dan Pengembangannya. Jakarta: 
Gramedia 

Nakita, P. D. 2013. Si Bunga Tepat Waktu. Jakarta: Majalah Bobo 

Pardee, D. 1997. Gezer Calendar. In The Oxford Encyclopedia of Archaeology 
in the Near East vol. 2. New York: Oxford University Press 

Powell, M. A. 1995. Metrology and Mathematics in Ancient Mesopotamia. 
New York: Charles Scribner's Sons 

Rebstock, U. 1990. Arabic Mathematical Manuscripts in Mauretania. 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies (University of 
London) 

Ruseffendi, E.T. 1984. Dasar-Dasar Matematika Modern dan Komputer 
untuk Guru (Edisi Keempat), Bandung: Tarsito 

Schimmel, A. 1993. The Mystery of Numbers. New York: Oxford University 


Seng, T. K. and Keong, L. C. 2002. New Syllabus Mathematics. 
Singapura: Shinglee 

Smith, D. E. 1958. History of Mathematics. New York: Dover 

Smith, M., et al. 2000. The Kingfisher Science Encyclopedia. London: 
Kingfisher Publications Plc 

Sobel, M.A dan Maletsky, E.M. 2001. Teaching Mathematics. New 
York: Pearson Education 

Singh, S. 1998. Fermat's Enigma. New York: Anchor Books 

Spudis, P.D. 2004. Moon. World Book Online Reference Center, 
NASA 

Syukur, A. 2005. Ensiklopedi untuk Umum dan Pelajar. Jakarta: 
Ichtiar Baru van Houve 

Trisnasari, A.2010. Ensiklopedi Teknologi, Tangerang: Kenanga 
Pustaka Indonesia 

Trisnasari, A.2014, Ensiklopedi Alat Ukur. Bekasi: Jabbal Rohmat 

Van Cleave's, J. P. 2001. Science Through the Ages. New Jersey: 
John Wiley & Sons 

Welling, E. 2003. Realistics Mathematics. Netherland: University of 
Twente 

Wells, D. W. 1978. Using Geometry. Illinois: Laidlaw Brother 

Wahyudin.2002. Ensiklopedi Matematika dan Peradaban Manusia. 
Jakarta: Tarity Samudra Berlian 

Xiong, P. K.2006. Pythagoras, Bapak Matematika. Jakarta: Elex 
Media Komputindo 


Biografi Penulis 


Janu Ismadi adalah penulis kelahiran pulau 

Belitung. Selama 14 tahun, ia telah menekuni 
profesi sebagai penulis. Dalam kurun waktu 
itu, ia telah menerbitkan hampir 100 buku 

di berbagai penerbit di Indonesia. Kali ini, ia 

, kembali menulis sebuah Ensiklopedia, 

( yaitu Ensiklopedia seri Jelajah Dunia 


Selain Ensiklopedia ini, ia juga telah 
menulis buku-buku seperti Sayembara 
Batang Korek Api, Pesan Rahasia Kevin Tara, 
Teka-Teki Angka 4, Nomor Telepon Misterius, 
dan Terdampar Di Pulau Angka (DAR Mizan), 
Matematika Ajaib: Permainan Utak-Atik Angka yang 
Mengasyikkan (Kaifa Learning), Seru dan Unik dari Matematika, 
Dari Cerita jadi Jenius Matematika, 100 Soal Ajaib: Tanpa Bingung, 
Tanpa Mesin Hitung, Komik Pintar Matematika Detektif Yezet (Elex 
Media Komputindo), GameMath (Tiga Ananda), Misteri Loshu, 
Kode Rahasia Di Balik Lukisan, Komik Superboci seri 1: Pendekar 
Cenderawasih (Delta Edukasi Prima), Cakrawala Matematika 
dan From Zero to Hero [Ricardo], Menuju Olimpiade Matematika, 
Angka Kehidupan, 33 Fakta Unik Matematik, dan Pentingnya Teori 
Pembelajaran dalam Peningkatan Kualitas Guru (Ganeca Exact}, 
Gembira Bermain Matematika dan Keajaiban Kalender (Sinergi), 
Belajar Matematika Kini Jadi Mudah (Multi Kreasi Satu Delapan), 
Rahasia Di Balik Bilangan dan Mengungkap Masa Lalu dengan 
Matematika (Nobel Edumedia). 


penguasa kerajaan. la berhak memerintah para 
prajurit dan pelayannya. Namun tidak demikian 
dengan matematika. Dalam ilmu pengetahuan, 
matematika adalah rajanya. Akan tetapi sebagai 
raja, matematika tidak sombong. Malah ia pun ikhlas 
menjadi pelayan. 


Sebagai raja, kehadiran dan perkembangan 
matematika tidak tergantung pada ilmu-ilmu lain. 
Matematika sudah ada sejak zaman prasejarah. 
Kemunculannya disesuaikan dengan perkembangan 
kebutuhan manusia. Dalam perkembangannya inilah 
manusia mengenal bilangan, mampu mengukur, 
menentukan luas, volume, bahkan membuat 
bangunan bernilai sejarah tinggi. Bersama Boci, yuk 
kita jelajahi dunia matematika yang unik ini. 


Delta Edukasi Prima ISBN (E) 978-602-755-295-1 


Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.52-A || MILI 
786027 " 652951 


Kota Tangerang, Banten, 15153 
Telp.(@21) 2279 8118 4 


